AKHLAK MAHASISWA 


Oleh : Abi Fakhrur Razi 


Penerbit 


DHI PUBLHISHING 


Dalil 


abe GIA lali, 


Dan sesungguhnya engkau sungguh diatas akhlak yang agung(Al-guran) 


SAYI AS pai Sira Lal 


Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak 


(HR Ahmad) 


Definisi Akhlak 


Akhlak 


menurut Ibnu Maskawaih 


adalah 


ias SSB ae Ga lekas IN ed Hae iil Jas 


Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan semua perbauatan tampa pemikiran 


dan pertimbangan 


Sedangkan menurut imam al ghazali 


Aass SB l iala ae Ye yag 3 Âl gen JlASYI gamat gie iil y adil) A Awa ye ble Glall 


Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat tersebut timbul perbuatan- 


perbuatan dengan mudah tampa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 


Keutamaan akhlak mulia 


Akhlak mulia sebab kebahagian dunia dan akhirat. 


Oleh karena Nabi bersabda: 


GIRI oua y Al (a33 Ai Galih Ikan La sÍ 


Sesuatu yang paling banyak memasukan manusia ke syurga adalah tagwa kepada Allah dan 


berakhlag bagus. 


al agiwal Lila! Gaia pall JSI 
Mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya. 


Sebagai penuntut ilmu mahasiswa dan Mahasiswi Adalah orang-orang mulia yang harus 


memiliki akhlak mulia sehingga meraih kebahagian di dunia dan akhirat 


Mahasiswa sebagai pencari ilmu disamping memiliki kecerdasan intelecktual harus diiringi 
kecerdasan spritual yang dicapai dengan berakhlak mulia. Secara garis besar Akhlak Mahasiswa 


dan Mahasiswi dapat diklasifikasikan kepada lima point penting 


Akhlak Mahasiswa terhadap dirinya 


akhlak Mahasiswa terhadap dosen 


Akhlak sesama mahasiswa 


Akhlak mahasiswa terhadap Mahasiswi 


Akhlak berbusana 


Akhlak Mahasiswa terhadap dirinya 


(Personality) 


Akhlak personal adalah yang berhubungan dengan pribadi mahasiswa sendiri,terdiri tujuh hal 


pertama 


menyucikan hati dari sifat sifat negatif seperti ria,ujub,sombong,dengki dan beragam hal lain 
yang mengergoti batin mahasiswa dan menghiasnya dengan karakter positif seperti 
tulus,jujur,zuhud,tawadu' dan lainnya.sebab ilmu adalah ibadat batin,tidak sah ibadah kecuali 
sesudah suci dari najis seperti shalat tidak sah kalau tidak suci dari najis zhahir pada 
tempat,badan dan pakaian,demikian juga ilmu ibadah batin maka tidak sah kalau tidak suci dari 


najis batin atau hati,kalau hati kelam cahaya ilmu tidak akan terpancar seperti kata ibnj mas'ud 


lill gi LA yi abal Lail Aa ll 8 A3 aball a 


Ilmu tidak didapat dengan banyaknya membaca buku saja tapi ilmu adalah nur yang Allah 


letakkan dalam hati 


Kedua 


Hati kosong dari kesibukan duniawi,dan fokus pada ilmu yang dipelajari sebab Allah berfirman 


ai sa A Ke dad àl Jan L 


Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga. 


Ilmu susah diserap kalau disibukan oleh sesuatu hal yang tidak penting. 


Ketiga 


Tawadu' atau rendah hati,seorang mahasiswa jangan sombong dan mengangap remeh dosen 
disebabkan dia sudah banyak referensi bacaan atau dia sudah banyak meneguk ilmu dari 
intelectual lain yang mumpuni,jangan pernah terlintas dalam hati seorang mahasiswa bahwa 
ilmu yang sedang ditekuninya kecil atau buku yang dipelajarinya masih level rendah,lebih baik 
dia menerima apa saja yang diajarkan dosennya dan menurut apa saja yang ditugaskan 
dosennya,jangan menyangkal dan membantah atau mengatur dosennya menyampaikan ilmu 


yang mahasiswa sukai.serahkan semua pada dosen kita karena beliau lebih tau dari kita. 


Dan berkhidmatlah dan merendah pada dosen agar ilmu yang didapat berkat. 


Sesuai sabda Rasullullah 


ald ala à YI GLI jaga D Ya a 


Bukan sifat orang mukmin menghinakan diri dalam mencari sesuatu kecuali dalam mencari ilmu 


Keempat 


menghindari diri mendengar ilmu yang para intelectual berbeda pendapat,karena dapat 
membuat hati was was dan ragu sehingga membuat pikiran mahasiswa goncang dan 


menurunkan minatnya pada ilmu yang sedang dipelajari. 


Kelima 


Kuliah hingga selesai,sebab kalau setengah setengah atau beberapa semester saja akan 
membuat mahasiswa tidak berhasil mempelajari ilmu yang mahasiswa cita citakan untuk meraik 


masa depan yang cemerlang 


Keenam 


memilih ilmu yang paling bermanfaat dan fakultas yang diminatinya sebab kalau sesuatu ilmu 
dipelajari tampa rasa cinta dan minat yang besar tidak mendapatkan hasil yang maksimal.oleh 
sebab itu seorang mahasiswa harus benar benar memilih ilmu yang paling berguna untuk masa 


depan dunia dan akhiratnya 


Ketujuh 


Tujuan menuntut ilmu atau kuliah mencari ridha Allah,sebab apapun ilmu yang kita pelajari 
adalah ilmu Allah,jadi tujuan akhir dari ilmu adalah untuk lebih dekat dengan Allah,bukan kuliah 
mencari pangkat atau jabatan atau kemegahan dunia lainnya sebab kalau memang kita benar 


benar sudah mahir dalam suatu ilmu,semua akan mudah diraih. 


Akhlak Mahasiswa terhadap Dosen 


Dosen adalah perantara mahasiswa meraih ilmu,tentu sebagai mahasiwa yang memiliki 


kecerdasan spritual tinggi bersikap dan berakhlak baik terhadap dosen. 


Akhlak terhadap dosen ada sebelas point. 


Pertama 


Mahasiswa jika bertemu dosen lebih dulu memberi salam atau penghormatan diiringi dengan 
mencium tangannya agar keberkahan ilmu didapat oleh mahasiswa tersebut,sebab lewat cium 


tangan akan membuat ikatan batin yang kuat diantara mahasiswa dan dosennya. 


Kedua 


Mahasiswa kalau sedang menerima ilmu dari dosennya,jangan banyak berbicara dan disibukkan 
oleh hal hal yang tidak berkaitan dengan ilmu yang sedang dipelajari,kalau perlu matikan ponsel 


dan alat komunikasi lain yang bisa membuat pembelajaran terganggu. 


Ketiga 


Kalau sudah dalam ruangan jangan berkata apapun tampa izin dosen,kalau mau bertanya atau 


berdiskusi lebih lanjut seorang mahasiswa harus minta izin dengan penuh kesopanan. 


Keempat 


Jangan mengadu argumen seorang dosen dengan dosen lain yang berbeda penyampaian 
misalnya dengan ucapan: maaf pak yang bapak sampaikan beda dengan bapak itu.ini akan 


menimbulkan anggapan bahwa kita meremehkan dosen yang sedang menyampaikan materinya. 


Kelima 


Jangan saling berbisik dihadapan dosen. 


Keenam 


Jangan menoleh ke kiri dan kanan disaat sedang belajar 


Ketujuh 


jangan banyak bertanya kalau dosen sedang tidak sehat dan sedang menghadapi suatu 


problema. 


Kedelepan 


Saat dosen datang atau keluar mahasiswa berdiri untuk menghormatinya. 


Kesepuluh 


Jangan berburuk sangka pada dosen kalau dosen kita melakukan sesuatu yang diluar 


pengetahuan yang kita ketahui sebab seorang dosen lebih tau dengan ilmu yang digelutinya. 


Kesebelas 


Tidak duduk di tempat duduk dosennya 


Kedua belas 


Jangan menyakiti hati dosen karena ilmu yang dipelajarinya tidak berkah 


Ketiga belas 


Termasuk menghormati dosen,menghormati semua keluarga dosen baik istri dan anak-anaknya. 


Akhlak mahasiswa terhadap mahasiwa 


Pertama 


Saling kasih sayang sesama mahasiswa 


Sabda rasullullah 


AY alil ana Y ya 


Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia niscaya tidak disayangi Allah (hr al bukhari 


Muslim) 


Kedua 


Saling tolong menolong terutama dalam melaksanakan perkulian yang lebih efektif 


Ketiga 


Tidak saling mencela dan mengolok-olok,karena setiap mahasiswa saling melengkapi sebab tak 


ada manusia yang sempurna selain para nabi. 


Kempat 


Berbaik sangka sesama mahasiswa dan tidak saling mencari aib dan kekurangan.Banyak 


persahabatan dan persatuan hancur diawali buruk sangka. 


Kelima 


Tidak saling medengki,menipu dan membenci sesama mahasiswa atau mahasiswai. 


Keenam 


Tidak saling mendiamkan sesama mahasiswa lebih dari tiga hari 


Ketujuh 


Saling mengoreksi dan menjaga sebab seorang mahasiswa menjadi cermin untuk mahasiswa 


lainnya 


Kedelepan 


Saling memaafkan bila diantara mahasiswa atau mahasiswi terjadi kesalahan. 


Kesembilan 


Tidak menguping pembicaraan sesama mahasiswa atau mahasiswi 


Kesepuluh 


Memilih teman yang baik agar membantu mahasiswa atau mahasiswi dalam meraih cita cita. 


Kesebelas 


Bersikap ramah sesama mahasiswa dan mahasiswi 


Kedua belas 


Saling mendoakan sesama mahasiswa dan mahasiswi 


Akhlak mahasiswa terhadap mahasiswi 


Pertama 


tidak ikhtilat (berdua-duaan) 


Seorang mahasiswa tidak sepantanya berjalan atau berdua-duanfikhtilat) di tempat-tempat 
sunyi dsn juga ditempat terbuka karena hal itu dapat mengudang fitnah bagi yang lain dan 


menjerumuskan mahasiswa dan mahasiswi kepada maksiat kepada Allah 


Kedua 


Tidak boleh memperhatikan lawan jenis dalam bergaul diantara mahasiswa dan mahasiswi 


karena hal dapat menimbulkan syahwat dan birahi dan akhirnya akan menjerumuskan ke zina. 


Ketiga 


tidak berjabat tangan dan bersentuhan diantara mahasiswa dan mahasiswi 


Akhlak mahasiswa dan mahasiswi dalam berbusana 


pertama 


Menutup aurat bagi mahasiswa dan mahasiswi 


Kedua 


Pakaian tidak tembus pandang dan ketat. 


Ketiga 


Tidak menimbulkan sifat pamer dalam berpakaian,sebab tujuan berpakaian adalah menutup 


aurat bukan untuk tujuan memperlihatkan kepada orang lain. 


Keempat 


mahasiswa tidak menyerupai mahasiswi dan mahasiswi tidak menyerupai mahasiswa. 


Demikianlah Akhlak mahasiswa dan mahasiswi yang perlu kita praktekkan di setiap kampus 
hingga melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi harapan agama dan bangsa,apalagi 
di zaman ini,dimana akhlak telah merosot walaupun orang pandai begitu banyak.pendidikan 


yang sukses tentunya yang dapat mengisi aqal dan hati dengan ilmu dan aklak mulia. 


Referensi 


1.Al-quran dan hadits. 


2. Ihya ulumuddin imam ghazali 


3. lubabul ihya syekh ahmad ghazali 


4. sairus salikin syekh abdus shamad 


Al-pelembani 


5. Mutiara akhlak muliadi kurdi- 


jamaluddin thaib 


6.Tahdhib akhlag ibnu maskawaih 


7. akhlag lil banin syekh umat bin ahmad baraja 


Mulai ditulis sebelum magrib Ahad 04-07- 2021 


Selesai pukul 10.50 Ahad 04-07- 2021 


Darul hikmah meulaboh aceh barat 


WA 082368375616 


